Afirmasi Positif 


Bila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata" afirmasi? mempunyai arti yang 
lumayan istimewa. Penafsiran afirmasi merupakan penetapan yang positif seperti 
penegasan ataupun peneguhan yang berkaitan dengan suatu yang positif. Afirmasi 
merupakan pernyataan- pernyataan positif serta khusus yang diperuntukan kepada diri 
sendiri. Afirmasi menolong Kamu buat berpikir positif serta menjauhkan Kamu dari' 
sabotase? diri. Penafsiran sabotase merupakan aksi peluluhlantahkan yang dicoba 
secara terencana. Artinya, bisa saja bila pikiran- pikiran negatif merasuki fikiran 
kita. Hasilnya? kita bakalan susah untuk mempercayai diri sendiri. 


Afirmasi pula menolong Kamu buat memprogram ulang benak Kamu serta menjauhkan Kamu 
dari keterbatasan. Kesuksesan merupakan game yang memerlukan pemikiran dari dalam 
diri. Bila Kamu berpikir kalau Kamu hendak sanggup menggapai tiap tujuan, hingga 
Kamu hendak jadi seseorang yang semacam itu. 


Afirmasi ialah sesuatu wujud komunikasi antara keadaan sadar serta dibawah alam 
sadar. Perkataan positif akan menolong Kamu membangun atmosfer yang positif. 
Sebaliknya perkata negatif akan membuat Kamu kehabisan keyakinan diri serta jadi 
seseorang yang negatif. Seluruhnya bergantung pada Kamu. Kamu mempunyai kekuatan 
buat menghipnotis diri buat senantiasa tenang serta mengatur benak Kamu. Afirmasi 
positif menolong Kamu meningkatkan percaya diri apalagi kesuksesan Kamu. 

Kenapa afirmasi positif dibutuhkan? 


Salah satu aspek yang menimbulkan seorang tidak menggapai kemampuan yang sangat 
optimal karena dia tidak mengambil langkah nyata untuk menggapai tujuan serta 
impian yang diniati. Orang itu cuma berpikir kalau terdapat batasan kemampuan yang 
harus dicermati. Serta seperti itu yang ditanamkan oleh orang tuanya. 


Buat menggapai kesuksesan serta mewujudkan tujuan yang Kamu miliki, Kamu wajib 
mempunyai keberanian buat melangkah maju, apapun rintangan yang wajib dialami. Oleh 
sebab itu, afirmasi dibutuhkan supaya Kamu bisa menggapai kesuksesan dari hari ke 
hari. 


Tiap kali Kamu berkata afirmasi positif, Kamu mengirimkan pesan positif ke pikiran 
alam bawah sadar Kamu. Afirmasi positif pun sanggup menarik kekayaan, kesehatan 
yang baik serta apalagi peningkatan status hidup Kamu. 


Kemudian, afirmasi apa saja yang wajib kita katakan pada diri sendiri supaya kita 
mempunyai aksi yang baik dan benar dalam mengejar tujuan impian kita? 

1. Tubuhku merupakan badan yang sehat. Aku mempunyai pemikiran yang pintar serta 
jiwa yang tentram. 


Badan yang sehat dihasilkan oleh benak serta jiwa yang sehat. Bila Kamu mempunyai 
emosi negatif, hingga ini hendak mempengaruhi badan Kamu. Kamu merupakan penentu 
utama yang membuat badan Kamu sehat ataupun sakit. 


Kamu juga dapat menarik ijin tiap penyakit buat masuk ke dalam badan Kamu secara 
sadar ataupun tidak. Kamu bisa menaklukkan penyakit tersebut dengan mengucapkan 
afirmasi positif kepada diri sendiri. Jadi katakanlah afirmasi ini tiap hari supaya 


Kamu senantiasa mempunyai badan, jiwa serta pikiran sehat. 
2. Aku yakin kalau aku bisa melakukan banyak hal. 


Kamu wajib berkata ini kepada diri Kamu tiap hari. perkataan ini merupakan 
perkataan yang berarti buat meningkatkan semangat serta keberanian diri tiap 
harinya. Perkataan ini pula memampukan Kamu buat melaksanakan apapun apalagi banyak 
hal yang terdapat di dalam benak Kamu. 

3. Tiap perihal yang terjalin saat ini ini merupakan buat kebaikan aku sendiri. 


Tidak terdapat yang namanya musibah, korban ataupun apalagi kebetulan. Kamu cuma 
hendak menarik apa yang jadi bagian Kamu. Pahamilah dari lubuk hati Kamu kalau 
seluruh suatu yang terjalin sebab terdapat satu alasan serta buat menciptakan 
sinkronisasi yang sempurna. Jadi jangan lagi menyangka kalau Kamu merupakan korban 
ataupun suatu yang terjadi itu cuma suatu kebetulan. 

4. Aku merupakan arsitek dari kehidupan aku. Aku membangun dasarnya serta aku juga 
yang memilih isinya. 


Afirmasi merupakan perkataan yang wajib Kamu ucapkan pada diri sendiri tiap kali 
Kamu bangun di pagi hari. Tiap hari jalah suatu dini baru yang menawarkan Kamu 
kesegaran serta peluang buat membagikan akibat. Kamu bisa memastikan perihal yang 
hendak Kamu jalani sejauh hari sebab Kamu merupakan arsiteknya. 


Ucapkan afirmasi yang membuat benak serta perasaan Kamu jadi positif tiap pagi. 
Bila Kamu mengawali dengan benak serta perasaan yang positif, hari Kamu hendak jadi 
suatu yang luar biasa. 

5. Aku mengampuni tiap orang yang merugikan aku di masa kemudian serta aku berdamai 
dengan mereka. 


Ini tidak berarti kalau Kamu bisa melupakan kejadian apa yang sudah dilakukan oleh 
mereka dengan cepat, namun perkataan ini menempatkan Kamu pada sesuatu kondisi 
positif. Kamu bisa mengambil pelajaran berharga dari tiap peristiwa yang Kamu 
alami. 


Keahlian Kamu untuk mengampuni orang lain hendak membuat Kamu bergerak maju. Serta 
Kamu tidak akan tergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentang Kamu. 

6. Aku mempunyai keahlian yang tidak terbatas buat menaklukkan tantangan dan 
rintangan. Aku mempunyai peluang kesempatan yang tidak terhingga untuk menuju 
kesuksesan. 


Simpel, Kamu tidak mempunyai batas apapun kecuali Kamu sendiri yang membuatnya. 
Hidup semacam apa yang Kamu impikan? Afirmasi positif ini hendak memampukan Kamu 
buat melewati batas yang terdapat. 

7. Hari ini, aku meninggalkan kebiasaan buruk serta mengubahnya dengan kebiasaan 
yang lebih baik. 


Ketahuilah kalau masa susah yang Kamu miliki merupakan fase kehidupan yang wajib 
dilalui. Masa susah ini pasti hilang bersama dengan kebiasaan lama Kamu dikala Kamu 
menggantikannya dengan kebiasaan positif yang baru. Kamu merupakan seseorang yang 
seluruhnya menyesuaikan diri dengan tenaga kreatif serta membawa Kamu ke ide- ide 
dan pola pikir baru yang brilian. 


8. Aku sanggup buat menggapai perihal besar. 


Salah satu afirmasi yang kokoh merupakan dengan berkata kepada diri sendiri kalau 
Kamu hendak sanggup buat menggapai perihal besar dalam hidup. Fokuskan diri Kamu 
pada visi serta impian Kamu. Sertakan emosi pada visi itu. Bila Kamu yakin kalau 
Kamu sanggup buat menggapai hal- hal besar, hingga Kamu hendak mewujudkannya. 

9. Hari ini, aku dipadati oleh tenaga serta kebahagiaan 


Kebahagian mencuat dari dalam diri, bukan dari luar. Ini juga harus diawali disaat 
Kamu bangun di pagi hari. jadi, bangun lah kerbiasaan positif untuk mengucapkan 
perkataan positif ini tiap pagi. 

19. Aku menerima serta menyayangi diri aku seluruhnya. 


Menyayangi diri sendiri ialah wujud cinta yang sangat murni yang terletak pada 
tingkat paling tinggi. Disaat Kamu menyayangi diri Kamu sendiri, Kamu akan mampu 
menghargai serta mengasihi diri Kamu sendiri. 


Bila Kamu merasa percaya serta bangga dengan perihal yang Kamu jalani, Kamu hendak 
memandang diri Kamu bagaikan sinar yang mendesak serta menginspirasi Kamu buat 
melaksanakan hal- hal besar yang lebih baik. Serta ini akan membawa Kamu pada 
kesuksesan. 


Seperti itu 10 afirmasi positif yang bisa rekan pembaca katakan pada diri sendiri 
tiap harinya. Bila Kamu melaksanakannya tiap hari, tanpa sadar Kamu pasti akan 
sanggup untuk mengerjakan serta menarik kesempatan untuk diri sendiri. Percayalah 
pada diri Kamu sendiri kalau Kamu sanggup membuka di setiap kesempatan. 


Karena itu Kamu layak untuk menggapai kesuksesan. Ini tergantung pada diri Kamu 
sendiri. Apakah Kamu dapat menggapai kesempatan tersebut ataupun Kamu mengambil 
aksi nyata serta mewujudkannya. Tanpa aksi, afirmasi ini tidak bisa menolong Kamu 
menggapai kesuksesan Kamu. jadi, bertindaklah serta ucapkan afirmasi ini supaya 
Kamu senantiasa berpikir positif dalam ekspedisi mengarah kesuksesan yang Kamu 
impikan dan banyak berdoa kepada tuhan sesuai kepercayaan Kita masing-masing. 
Berikut tambahan 18 contoh afirmasi yang dapat ditamankan: 


Hari ini, aku penuh dengan energi positif serta dipenuhi dengan sukacita. 

Badan aku sehat, pikiran aku brilian, jiwa aku tenang. 

Aku lebih unggul dari pikiran negatif. 

Aku memaafkan orang- orang yang sudah menyakiti aku di masa kemudian serta 
membebaskan diri dari mereka secara damai. 

(Bila Kamu sudah menikah) Pernikahan aku jadi lebih kokoh, lebih dalam, serta 
lebih normal tiap hari. 

(Untuk yang masih lajang) Pendamping yang sempurna buat aku muncul di dalam 
kehidupan aku lebih cepat dari apa yang aku harapkan. 

Aku memiliki kualitas mutu yang diperlukan untuk menjadi sangat sukses. 

(Untuk pengusaha bisnis) Bisnis aku tumbuh, tumbuh, serta berkembang. 

Tenaga kreatif aku meningkat, bawa aku pada ide baru yang brilian. 

Kebahagiaan merupakan suatu opsi. Aku mendasarkan kebahagiaan aku atas prestasi 
aku sendiri serta berkat yang sudah diberikan. 


Hubungi kami untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. 
Telepon/WhatsApp: 0811-6131-718 

Reservasi Online: Disini 

Subscribe Youtube: Klinik Atlantis 

Follow Instagram: Klinik Atlantis 


Follow Facebook: Klinik Atlantis Medan 


Alamat: Jalan Williem Iskandar ( Pancing ) Komplek MMTC Blok A No. 17-18, Kenangan 
Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Sumatera Utara 20223 


